WikipediA 


Bahasa Lamaholot 


Bahasa Lamaholot atau bahasa Solor adalah bahasa 
yang digunakan suku Lamaholot atau Solortil. 
Penuturnya terdapat di ujung timur Flores dan barat Solor, 
juga terdapat di wilayah kantong di pantai utara Pantar, 
baratlaut Alor, dan pulau-pulau sekitarnya. Bahasa ini 
termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia . 

Referensi 


1. ^ Lamaholot Speaking Peoples - Joshua Project 
(htt2^://wwwjoshua£rq]^t.net/languag^.pjip?rol3 
=slp) 

Pranala luar 


Lamaholot - Ethnologue (http://www.ethnologue.com/sho 

w_lan guage.a sp? code=slp) 


Bahasa Lamaholot 

Dituturkan di 

Indonesia 

Wilayah 

Pulau Flores & Solor. 

Penutur 

150.000 (1997) {tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Melayu-Polinesia 

■ MP Tengah-Timur 

■ MP Tengah 

■ Timor 

- Flores-Lembata 

■ Bahasa Lamaholot 

Kode bahasa 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

slp 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Lamaholot di 

Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari " https://id.wi kipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Lamaholot&oldid=15583334 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 17 September 2019, pukul 03.46. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




































